SOP VENTILATOR IF SIPAP 


SISTEM LAYAR SENTUH ( TOUCH SCREEN) 
Pilih yang diinginkan, putar tombol untuk setting 


PERSIAPAN UNTUK PASIEN: 

1. Siapkan Sirkuit , generator yang dipakai disesuaikan 

2. Siapkan Nasal Prong e ,atau Nasal Mask pas/en dengan ukuran yang sesuai 

3. Siapkan Abdominal Respiratory sensor jika menggunakan mode 
(ncpap+apnea,bhipasic+apnea,bhipasictr+apnea) 

4. Siapkan Headgear sesuai dengan lingkar kepala pasien . 

5. Pasangkan ( Fixasi) ke pasien 

TAHAPAN2 YANG DILAKUKAN DALAM MENGGUNAKAN VENTILATOR IF SIPAP: 

1. Siapkan humidifier, chamber dan isi dengan aquabidest sampai dibawah batas atas ( pertengahan) 

2. Sambungkan kabel cord mesin ke instalasi listrik Juga sambungkan Udara Tekan (Compres air ) 
dan 02 dengan tekanan harus yg sama ( mis SOP si) atau harus sama samasama 3 bar. 

3. Hidupkan Humidifier, + 10 men it sebelum Ventilator digunakan ke Pasien. 
TAHAPAN SELANJUTNYA ADALAH KALIBRASI IF SIPAP 

1. Tutup dengan rapat Pronge/Mask, jangan sampai bocor 

2. Kalibrasi Oxygen sensor 21 dan 100 % naikkan press low , sampai tanda silang merah berubah 
menjadi 1 tekan CAL , setting 02 buka hanya21 % , tekan tulisan 1 dibawah 21% , tunggu sampai 
berubah menjadi V, kemudian keluar tanda ? dibawah 100 ,buka oxygen naikkan ke 100% secara 
perlahan secara bertahap, , sampai menunjukakan angka mendekati 100% , tekan ? dibawah angka 
100, tunggu . sampaN tekan exit. 


4 IB 


NCPAP Pres High 

t/mint l/minj 


] J"! | 


%02 

21 


-2.08 


I 7 


XflK 

100 




-.2.08 



Kalibrasi pressure 

Tetap Tutup dengan rapat Pronge/ Mask, jangan sampai bocor, lalu naikkan press low flow ke angka 
8 , tekan ? dibawah tulian NCPAP, sampaN . 

Setting Fi02 sesuai kebutuhan pasien , diputar misal 40 % , sampai dalam kotak tertulis ± 40% 
tekan ? dibawah % 02 , kemudian sampai V ,setting pressure high keatas sampai ke angka 3 
berhenti mis sampai angka dalam kotak . 10 cm H20 tekan? dibawah pressure high sampai V 


4. Kalibrasi utk abdominal sensor , tekan ? dibawah gambar bayi+abdominal sensor, tekan sampai V 

5. Untuk setting alarm limit MAP dan Fi02 .tekan tulisan alarm ( gambar bell) ±3 dtk langsung 
terbentuk batas atas dan bawah . 

6. Pilih MMode yang diinginkan ke pasien dengan tekan mode. 



NCPflP cmHaO 

5.0J^ 


40 ::: 




SIM 

A IB 

ft* 

j> 


CAL 


NCPAP 

A lliiiiiiiijl 

NCPflP cmHyfl 

5.0 §jj 

II ■> 

40 I 



r-Hiflh sec 

0.3 

NCPAP NCPAP BiPhasic BiPh + asic BiP ;? r asic s^>\ 

APNEA APNEA V 


Cam mematikan mesin 

Tekan tombol power on/off bapian belakanq. sebelum mesin dimatikan sebaiknya Fi02 diturunkan 21 % aunanya untuk 
pemeliharaan Oxygen sensor 

PT Demka Sakti 

Contact Persons Product Support 


SdrJufri(Jkt) 

SdrEka 

Sdr Hamied 

SdrAfif 

Sdr Rofi 

Sdr Dimas (sby) 

Sdr zuhendi (sby) 


0816873218 

085219130869 

08121015891 

081314254818 

085642832675 

082122825575 

085731103990 


